BAB 04 


bada 





Membuat Start 
Jan Shutdown, 


Makin Kencang! 


Windows 7 dilengkapi dengan berbagai tool dan software yang 
berguna. Sayangnya, konfigurasi standar tidak terlalu mengako- 
modasi performa Windows 7. 


41 Optimasi Services Windows 7 


Services merupakan proses yang berjalan di background. Artinya, 
program berjalan sendiri secara diam-diam, tidak perlu diketahui oleh 
pengguna umum. 


Services digunakan untuk mendukung fitur yang disediakan oleh 
Windows 7. Jika ada services aktif dan ternyata fitur dari services 
tersebut tidak dimanfaatkan, tentu hanya akan membuang-buang 
sumber daya komputer saja. 


Penonaktifan services harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak 
boleh sembarangan. Services yang dinonaktifkan secara asal-asalan 
dapat mengganggu penggunaan Windows 7 itu sendiri. Anda harus 
mengetahui services yang aman untuk dinonaktifkan serta jarang 
digunakan. 


Praktek penonaktifan services Windows / dapat dilakukan dengan 
cara berikut: 


97 


Windows 7: Ngoprek Habis-habisan! 


1. Klik tombol Start pada desktop. Pada kotak pencari, ketikkan 
services. 


2. Klik link Services yang ditampilkan pada Start menu. 






Programs (3) 




















eNt services 






Programs (3) 


| G4 Services 
» - 
3 Co nent Services 


M1 services.exe 








Control Panel (6) 
View local services 
3 Manage Information Cards that are used to log on to online ser... 
3 Windows CardSpace 
14 Allow remote access to your computer 
14 Allow Remote Assistance invitations to be sent from this comp... 


14 Select users who can use remote desktop 


Files (680) 


$ See more results 


NN | 
services Xx | Shut down | » | | 





3. Maka akan muncul tool Services. Lakukan klik ganda (double 
click) pada services yang akan dinonaktifkan. Pada contoh ini, 
Penulis akan menonaktifkan services Application Experience. 


98 


Bab 4. Membuat Start dan Shutdown Makin Kencang 


Fa 
hal appa 
AE SENAR 





File Action View Help 
(Jia MENG EN Ill 


Tk Services (Local) 








Application Experience Name 

Ck Actived Disk Monitor 

C6 ActiveX Installer (AxInstSV) 
C4 Adaptive Brightness 


Stop the service 
Restart the service 





L01 Application Experience 


Description: Ck Application Identity $ 


4. Maka akan muncul kotak dialog Application Experience 
Properties. Jika services sedang aktif, matikan dulu dengan klik 
pada tombol Stop. 


Application Experience Properties 


Service name: AeLookupSvc 


Display name: Application Experience 


Description: Processes application compatibility cache reguests —« 


or applications as they are launched 


”- 


Path to exwecutable: 
C Windows eystem3Asvchost exe -k netsvcs 


Startup type: 


Help me configure service startup options. 





Service status: Stated 


| Start | | Pause | | Resume | 


5. Nonaktifkan services dengan memilih Manual pada Startup type. 
Akhiri dengan klik tombol OK. 


99 


Windows 7: Ngoprek Habis-habisan! 


Application Expenence Properties (Local Computer) 


Service name: AeLlookupSvc 


Display name: Application Experience 


Description: Frocesses application compatibility cache reguests 
or applications as they are launched 











Path to executable: 
CA Windows'eystemJAsvchost.exe -k netsvcs 


Startup type: tanual 0. 
Automatic (Delayed Start) 
Help me configure ! Automatic 


Manual 
Disabled 
4 : 











Service status: 





6. Jika berhasil, pada kolom Startup Type menjadi Manual. 


aa 


Name Description Status Startup Iype 
Gk Actre@ Disk Monitor Actre@ Dis... Started Automatic 
56 Actives Installer (AxInstSV) Provides Us... Manual 

Ok Adaptive brightness Monitor: a... Mar 





#4 Application Experience Processes a... Manual 


Peringatan: Sebaiknya Anda tidak mematikan services dengan 
Disable tetapi cukup dengan Manual. Disable berpotensi menim- 
bulkan masalah jika services tersebut diperlukan lagi oleh Windows 7. 





Berikut daftar services yang sebaiknya dijalankan secara Manual, 
bukan otomatis (Automatic ). 


Offline Files 
Portable Device Enumerator Service 
Protected Storage 





100 


Bab 4. Membuat Start dan Shutdown Makin Kencang 


Remote Registry 
Secondary Logon 
Tablet PC Input Service 


TCP/IP NetBIOS Helper 


Windows Error Reporting Service 
Windows Media Center Service Launcher 


Sedangkan jika tidak digunakan, Anda dapat mematikan services di 
bawah ini dan menggantinya dengan Manual. 





Services Keterangan (Pilih manual jika...) 


Windows Search | Jika tidak terlalu sering melakukan pencarian melalui 
Windows 7 


|Server | Jikakomputertidakterkoneksike dalamjaringan — | 


Computer Jika komputer tidak terkoneksi ke dalam jaringan 
Browser 


Desktop Window | Jika tidak mengaktifkan Aero 
Manager Session 
Manager 





4.2 Prosesor dan RAM untuk Start Windows 


Agar komputer dapat menyala lebih cepat, Anda dapat mengatur 
ukuran RAM dan jumlah inti prosesor yang dipakai untuk menya- 
lakan Windows 7. Caranya sebagai berikut: 


1. Klik tombol Start @ desktop lalu ketikkan msconfig pada kotak 
pencari. Tekan Enter keyboard. 


F 









msconfigj 


2. Pilih tab Boot lalu klik tombol Advanced options. 


101 


Windows 7: Ngoprek Habis-habisan! 


Microsoft Windows 7 (C: Windows) : Current 0S 
Microsoft Windows Vista (D: Windows) : Default OS 


Set as default 


Boot options Timeout: 
IP Safe boot (FI No GUI boot 7 seconds 


Minimal (FP Boot leg 
Alternate shell (VP) Base video 


Active Directory repair (PJ os boot information (FP) Make all boot settings 
Nemoek permanent 
YEwork 





Tip: Agar lebih cepat melakukan booting, Anda dapat menonaktifkan 
GUI. Caranya, centang '“! pada No GUI Boot. 





3. Aktifkan Number of processor dan Maximum memory. 


4. Gunakan nilai maksimal untuk komputer Anda. Jika jumlah inti 
prosesor komputer ada dua, gunakan nilai 2 pada Number of 
processors. Prosesor yang menggunakan dua inti, antara lain 
Pentium 4 Dual Core, Core 2 Duo, Athlon X2, Turion X2, 
Phenom, Intel Atom. 


5. Pada Maximum memory, ketikkan jumlah RAM maksimal Anda. 
Klik tombol OK. 


102 


Bab 4. Membuat Start dan Shutdown Makin Kencang 


' BOOT Advanced Options 


Mumber of processors: Maximum memory: 


za 


(PPI Lock 
(Plbebug 


Global debug settings 
Debug port: Baud rate: 


COM1: 115200 


Channel 


USB target name: 





Setelah dilakukan konfigurasi ulang, komputer harus dinyalakan 
ulang. Klik tombol Restart untuk menyalakan ulang komputer 
sekarang. Sedangkan jika ingin restart nanti, klik tombol Exit 
without restart. 


System Configuration 


You may need to restart your computer to apply these changes, 
Before restarting, save any open files and dose all programs. 


(Pi Don't show this message again. 





103 


Windows 7: Ngoprek Habis-habisan! 


4.3 Mematikan Password Start Windows 


Saat Windows 7 dinyalakan (booting), pengguna harus mengetikkan 
password. Tentu komputer menjadi lebih aman. Namun, jika kom- 
puter sudah aman, seperti digunakan sendiri di rumah, fitur ini bisa 
memperlambat proses penyalaan komputer. 


Anda dapat mengubah proses login sehingga tidak harus mema- 
sukkan password. Caranya sebagai berikut: 


1. Klik tombol Start @ pada desktop lalu ketik netplwiz pada kotak 
pencari. 


2. Klik link netplwiz yang ditampilkan pada menu Start. 


| — See more results 


| netplwiz | x | 


Programs (1) 





| 39 netplwiz 


3. Maka akan muncul jendela User Accounts. Klik Users must 
enter a user nama and password to use this computer sehingga 
tidak tercentang | |. Klik tombol OK. 


104 


Bab 4. Membuat Start dan Shutdown Makin Kencang 


User Accounts 


Use the list below to grant or deny users access to your computer, 
and to change passwords and other settings. 


Administrators 


Remove Properties 
Password for Radian 


To change your password, press Ctrl-Alt-Del and select Change 
Password, 


Reset Password... 


4. Maka Anda harus memasukkan password untuk melakukan 
konfirmasi. Klik OK. 





Automatically Log On 


You can set up your computer so that users do not have to type a user 
name and password to log on. To do this, specify a user that will be 
automatically logged on below: 


User name: Radian 
Password: PETI 


Confirm Password: .—.... 


ep) ane 
mkn) (unConce..| 





105 


Windows 7: Ngoprek Habis-habisan! 


Setelah komputer dinyalakan ulang, Anda tidak perlu lagi memasuk- 
kan password setiap kali masuk sebagai user Radian. 


4.4 Mengatur Program Startup 


Program aplikasi sering menempatkan dirinya pada Startup sehingga 
akan dijalankan otomatis pada saat Windows menyala. Tentu saja 
efek negatifnya adalah komputer menjadi semakin lama untuk 
booting. Jika komputer Anda terinstal banyak program, pengaturan 
program Startup sudah menjadi keharusan. 


Program akan dijalankan secara otomatis dengan salah satu metode 
berikut: 


1. Menempatkan shortcut pada folder Startup. Anda dapat meli- 
hatnya melalui Start menu. 






|. Startup | 

— BG Hpikitallmaging Monitor ”—— Default Prograrmns 
3 MagicDisc 

W Total Commander 2 Help and Support 



































Startup biasanya ada dalam salah satu folder berikut: 


C:ProgramData Wicrosoft WindowsiStart MenuProgramsi 
Startup 


CNgsers/Radian/AppDataRoamingWicrosoft Windowsi Start 
Menu ProgramsiStartup 


2. Menggunakan registry untuk menuliskan informasi program 
aplikasi. Registry untuk Startup berada pada salah satu isi berikut 
ini. 


106 


Bab 4. Membuat Start dan Shutdown Makin Kencang 


HKEY LOCAL MACHINE Software Microsoft Windows“ 
CurrentVersion|Run 


HKEY LOCAL MACHINE Software Microsoft Windows“ 
CurrentVersiomRunOnce 


HKEY CURRENT USER'Software MicrosoftWindowsi 
CurrentVersion|Run 


HKEY CURRENT USER'Software MicrosoftWindowsi 
CurrentVersiomRunOnce 


Anda dapat melihat sendiri entri registry melalui Registry Editor. 
Caranya sebagai berikut: 


1. Klik tombol Start @ desktop lalu ketikkan regedit pada kotak 
pencari. Tekan tombol Enter keyboard. 


| regedit x | 





2. Buka salah satu folder registry di atas. Di bawah ini adalah 
contoh tampilannya. Maka akan terlihat beberapa program yang 
dinyalakan bersamaan dengan Windows '/. 





je 
gg Registry Editor 
File Edit View Favorites Help 
















Renamefiles # || Name Type Data 

aa 25 (Default) REG. SZ 

2 ab| Acrobat Assistant 8.0 REG SZ "GProgram FileAdoberAcrobat 9.0 Acro 

La ek ab| Adobe ARM REG SZ "GProgram Files Common FilesAdoberA 
etup 2 A , , N 

SharedDLLs ab|AVG9 TRAY REG SZ CAPROGRA-1INAVGNAVGNavgtray.exe 


Se Bana ablavgnt REG SZ "GProgram FilesVAviraVAntiVir DesktopNav 
ShellCompatibility ab|BDRegion REG SZ CMProgram Files CyberlinkiShared Filesibr: 
ShellServiceObjectDelayLoad ab| NeroFilterCheck REG SZ (CProgram Files Common FilesiNeroiLibi 
Sidebar ab|PDVD9LanguageShortcut REG SZ "GProgram FilesiCyberLinkPowerDVDOL 
SideBySide ab|RemoteContro!9 REG SZ "GProgram Files CyberLinhPowerDVDNF 


CMANEn 
d Ii : d jr , 





Computer HKEY LOCAL MACHINENSOFTWARE Microsoft Windows! CurrentVersion|Run 





Untuk mematikan Startup program pada registry dan folder Startup, 
jangan dilakukan dengan menghapus entri registry atau ikon dalam 
folder Startup. Sebaiknya digunakan tool msconfig dengan cara 
berikut: 


107 


Windows 7: Ngoprek Habis-habisan! 





1. Klik tombol Start @ desktop lalu ketikan msconfig pada kotak 


pencari. Tekan tombol Enter keyboard. 


| msconfig x | 
| 


2. Klik pada tab Startup lalu pilih aplikasi mana saja yang akan 
dijalankan saat komputer start (tercentang MI) dan program 
aplikasi yang tidak (tidak tercentang | |). Klik tombol OK. 





E System Configuration 


San 


startup Item 


AVG Internet Security 

Adobe Reader and Acrobat Manager 
r PowerDVD RC Service 

el FPowerOiVD Language Applicaton 


cyberlink brs 


AcroTray - Adobe Agobat Distiller hel... 
AntiVir Desktop 
(FP) Nero AG NeroCheck 


PC Suite 
Mero Home 


Manufacturer 


AVG Tedhnolog... 
Adobe System... 
CyberLink Corp. 
CyberLink Corp. 


cyberlink 


Adobe System... 


Avira GmbH 
Mero AG 
Mokia 

Mero AG 


Command 


"C: Program Fil... 
"C: Program Fil... 
"C: Program Fil... 
C: #rogram Fil... 

"C: Program Fil... 
"C: Program Fil... 
C: Program Fil... 

"C: Program Fil... 
"C: Program Fil... 


HKLMISOFTWARE NY 
HKLMISOFTWARE NW 
HKLMISOFTWARE NY 
HKLMISOFTWAREIV & 
HKLMISOFTWARE NW 
HKLMISOFTWARENV 
HKLMISOFTWARE NW 
HKCUNSOFTWAREI, 
HKCUNSOFTWAREI. '— 


MagicDisc MagicISO, Inc. C: PROGRAs1... CWUsersRadian Wp 
Cl Un (ia Tea sia Kail bb Ti ln —lnonoeona..4 aer rai Idi — di 
4 





3. Klik tombol Exit without restart untuk keluar tanpa menyalakan 
ulang komputer. 


| System Configuration 


You may need to restart your computer to apply these changes. 
Before restarting, save any open files and dose all programs. 


(Pl bon't show this message again. 





108 


Bab 4. Membuat Start dan Shutdown Makin Kencang 


4.5 Mengatur Task Scheduler 


Task scheduler merupakan tool Windows / yang digunakan untuk 
menjalakan program aplikasi secara terjadwal (berkala). Task 
scheduler memudahkan eksekusi program secara otomatis pada 
saat-saat tertentu. 


Sayangnya, program yang tidak terlalu penting hanya akan me- 
makan sumber daya dan membuat kinerja komputer menjadi 
lamban. 


Anda dapat mengatur schedule penting untuk diaktifkan sedangkan 
lainnya dapat dimatikan. Caranya sebagai berikut: 





1. Klik tombol Start & desktop lalu klik All Programs. Buka 
Accessories » System Tools » Task Scheduler. 


Task Scheduler | an 





2. Perhatikan daftar pada Active Tasks. Klik sembarang nama 
dalam daftar Task Name. 


have 


Active tasks are tasks that are currently enabled and have not expired. 


Summary: 42 total 





Task Name Negd Run Time Irnggers 
UpdateCheck 5-1-5-21-638876779... 24/01/2010 2:18:27 Multiple triggers defined 
AutomaticBackup 24/01/2010 19:00:00 At 19:00 every Sunday of... 
Google Updater and Installer 25/01/2010 10:00:00 At 10:00 every Monday ... 





HP online update program 25/01/2010 10:00:00 


I-naa Dndata Cehsdirlar TE AA PA AA TA AA he AE AAA scan Klan dana 


At 10:00 every Monday ... 


109 


Windows 7: Ngoprek Habis-habisan! 


Keterangan: Jika daftar task di Active Tasks tidak muncul, klik 
pada bagian judul Active Tasks. 


psamaeoo””— 3 


3. Pada contoh ini, Penulis ingin mematikan task untuk update 
software printer HP. Untuk itu, klik pada HP online update 
program. 


(3D Task Scheduler (Local) 
» Lg) Task Scheduler Library 








Mame 
(Bi (70AD3B36-99AC-4F33-A88F-1F13DA... 
(B (DOAF4B86-2052-477C-A960-932D4F... 


(&' Automatic troubleshooting 


(5 Google Updater and Installer 
(5 GoogleUpdateTaskUsers-1-5-21-6383... 
(5 GoogleUpdateTaskUser5-1-5-21-6388... 





4. Matikan dengan klik menu Disable di bawah Selected Item. 


5. Jika berhasil, akan muncul keterangan Disabled. 








Selected Item 
kk Run 
Bm End 
db Disable (5 GoogleUpdateTaskUser5-1-5-21-6388... Ready 
E, Ia. S HP online update program Disabled 
(bi lava Undate Grheduler Fear 


4.6 Mengatur Prefetch 


Prefetch merupakan services Windows 7 untuk memantau program 
aplikasi yang sering digunakan. Program-program tersebut akan di- 
masukkan ke dalam RAM ketika Windows mulai dinyalakan. Man- 
faatnya adalah aplikasi dapat dijalankan lebih cepat karena sudah 
ada dalam memori komputer. 


110 


Bab 4. Membuat Start dan Shutdown Makin Kencang 


Ada empat jenis konfigurasi prefetch yang dapat dilakukan dengan 
mengatur nilai EnablePrefetcher (1-4) pada regsitry: 


1. 
2. 
3. 


Prefetch dimatikan. 
Prefetch diterapkan hanya pada program aplikasi. 


Prefetch diterapkan hanya pada file-file sistem untuk booting. 
Konfigurasi ini cocok untuk komputer yang banyak terinstal 
program aplikasi dengan penggunaan bervariasi. 


Prefetch untuk program aplikasi dan booting. Konfigurasi ini 
cocok jika komputer Anda hanya mempunyai sedikit program 
aplikasi terinstal dan sering menggunakan program aplikasi 
tertentu saja. 


Pengeditan konfigurasi prefetch dapat dilakukan dengan langkah 
berikut. 


1. 


2. 


3. 


Jalankan registry editor. Klik tombol Start 9 desktop lalu 
ketikkan regedit pada kotak pencari. Tekan tombol Enter key- 
board. 


| regedit « | 





Jelajahi bagian berikut: 


HKEY LOCAL MACHINENSYSTEMA Current ControlSeti 
ControNSession Manager Memory Management" 
PrefetchParameters. 


Klik ganda pada EnablePrefetcher. 


111 


Windows 7: Ngoprek Habis-habisan! 


gg Registry Editor 
File Edit View Favorites Help 





| Environment Name Data 
| Executive 


ken 


b | (Default) (value not set) 
BaseTime 0. Ox0a3dcb38 (27917 
Bootld ... '0x0000005a (90) 
EnableBootTrace 2. '0x00000000 (0) 


“4 EnablePrefetcher N 2. '0x00000003 (3) 
«| EnableSuperfetch .. '0x00000003 (3) 


| FileRenameOperations 
YO System 
| kernel 


-.u KnownDLLs 
! Memory Management 


(B3 (20 (30 (s0 
2 Om, jos, jom, jom 





-0 


PrefetchParameters 
StoreParameters 


Computer HKEY LOCAL MACHINENSYSTEMX CurrentControlSeti ControN Session Manager| Memory ManagementiPi 


4. Pada contoh ini, Penulis hanya mengaktifkan prefetch booting. 
Untuk itu, gunakan nilai 2 pada Value data lalu klik tombol OK. 











Edit DWORD (32-bit) Value 33mm 


Value name: 
EnablePrefetcher 


Value data: Base 


J (@| Hexadecimal 


(3 Decimal 





5. Tutup aplikasi Registry Editor. Anda dapat melihat hasilnya 
setelah komputer dinyalakan ulang. 


4.7 Percepat Proses Shutdown 


Pada komputer yang terisi dengan banyak aplikasi, proses shutdown 
dapat memakan waktu lama. Anda dapat mengatasinya dengan 
mempersingkat kill time. Kill time menentukan waktu tunggu 
program aplikasi untuk ditutup. Jika sudah melewati batas waktu kill 
time, maka Windows 7 akan dimatikan dan semua program aplikasi 
dipaksa untuk dimatikan. 


Untuk mengatur waktu kill time, lakukan langkah berikut: 


112 


Bab 4. Membuat Start dan Shutdown Makin Kencang 


1. Jalankan registry editor. Klik tombol Start desktop lalu 
ketikkan regedit pada kotak pencari. Tekan tombol Enter key- 
board. 


| regedit x | 





2. Buka pada bagian HKEY LOCAL MACHINEASYSTEM 
CurrentControlSet/ Control. 


File Edit View Favorites Help 
» «IM HKEY CURRENT USER Meta Tune: |iata 
aye ato sealari ab) (Default) REG.SZ (value not set) 
1. papan f:s|BootDriverFlags REG...  0x00000000 (0) 
SAM 25) CurrentUser REG SZ USERNAME 
| SECURITY 2|FirmwareBootDevice REG SZ multi(O)disk(O)rdisk(O)par 
| SOFTWARE 2/PreshutdownOrder REG...  wuauserv gpsvc trustedir 
J8 SYSTEM 2) ServiceControlManager... REG E... 3esystemroot?e1system32 
N | ControlSet001 20) SystemBootDevice REG SZ multi(O)disk(O)rdisk(O)par 
» MH ControlSet002 ab|SystemStartOptions REG SZ  MAXMEM-1610612736 


| . 5 CurrentControlSet ab Mei eou 12000 


| bu Control 
Pa «| pur | 
: : Ca. «.. 

Computer HKEY LOCAL MACHINENSYSTEMN CurrentControlSeti Control 


3. Klik ganda pada WaitToKillServiceTimeout. Ketikkan nilai pada 
Value data. Satuan yang digunakan adalah milidetik. Nilai default 
12000 (12 detik) dapat Anda kecilkan, misalnya menjadi 5000 
(5 detik). Klik OK. 























Edit String 


Value name: 


Wait To Kill Service Timeout 


Value data: 


5000| 





Kk 


113 


